“Kasihanilah kami, ya TUHAN, kasihanilah 

kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan 
penghinaan” (Mazmur 123:3). Mazmur 123:1-4 
tidak memberikan petunjuk tentang latar belakang 
dari penulisannya, juga tidak ada petunjuk tentang 
siapa penulisnya. 

Petunjuk yang diberikan adalah, bahwa 
pemazmur adalah orang yang beriman kepada 
Tuhan (ayat 1), yang mendapatkan tekanan, olok- 
olokan dan penghinaan dari orang - orang yang 
merasa aman (orang kaya atau penguasa — ayat 
3-4). 


NEHEMIA 


Nehemia pernah mengalami situasi seperti 
itu, ketika dia memimpin pembangunan tembok 
Yerusalem, dia ditekan dan diolok-olok oleh 
Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon dan 
orang Asdot (Nehemia 4:1-7). 

Saat itulah Nehemia membawa masalah ini 
kepada Tuhan dan memohon pembelaan Tuhan 
(Nehemia 4:4-5), dan sambil menjaga diri untuk 
tetap hidup dalam kekudusan. 

Kebenaran itulah yang diajarkan oleh 
Pemazmur melalui Mazmur 123:1-4 ini, bilamana 
umat Tuhan menghadapi tekanan, olokan dan 


TUHAN 


penghinaan dari 
orang yang tidak 
takut Tuhan, maka 
yang perlu dilakukan 
adalah : 

Pertama, 
“Kepada-Mu aku 
melayangkan 
mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga.” 
(ayat 1). 

Melayangkan (ibr-NAWSAW) artinya adalah 
mengangkat. Jadi yang dimaksud pemazmur 
bahwa ketika dia berbicara kepada Tuhan, maka 
dia mengangkat mata ke atas. Tindakan ini adalah 
sebagai pernyataan bahwa Tuhan posisinya berada 
di atas manusia, sebab Dia bersemayam di Sorga, 
dan dengan demikian posisi pemazmur yang 
berdoa, berada di bawah Tuhan. 

Ini adalah tindakan simbolis sebagai 
pengakuan akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. 
Situasi apa pun jangan pandang rendah Tuhan, 
tetapi tetap tinggikan dan muliakan Tuhan. 

Kedua, “Lihat, seperti mata para hamba 
laki-laki memandang kepada tangan tuannya, 
seperti mata hamba perempuan memandang 
kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita 
memandang kepada TUHAN, Allah kita, sampai Ia 
mengasihani kita.” (ayat 2). 

Hamba/budak yang baik akan selalu dalam 
keadaan siap siaga untuk menjalankan perintah 
tuannya, yang biasanya diberikan dengan gerakan 
tangan tuannya, apakah tuannya memanggilnya, 
menyuruhnya pergi atau mengerjakan sesuatu. 
Bagi hamba yang baik, semua itu dilakukan oleh 
tuannya tanpa harus berkata-kata, cukup dengan 
gerakan tangan tertentu. Seorang Hamba harus 
selalu berada dalam keadaan siap siaga untuk taat 
dan melakukan keinginan tuannya (Matius 24:45- 
46). 


SERAHKAN KUATIRMU 


Ketiga, “Kasihanilah kami, ya TUHAN, 
kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup 
kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah 
cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang 
merasa aman, dengan penghinaan orang-orang 
yang sombong.” (ayat 3-4). 

Kehidupan seorang hamba berada di bawah 
kuasa tuannya, bilamana hamba mendapat 
masalah atau mengalami situasi, maka 
pertolongan satu-satunya adalah dari tuannya, 
karena itu seorang hamba adalah seorang yang 
mempercayakan hidupnya kepada tuannya, 
seluruh hidupnya sangat bergantung kepada belas 
kasihan tuannya. 

Tuhan adalah Tuan yang penuh kasih dan rahmat, 
tidak akan pernah Dia membiarkan setiap hamba- 
hambaNya. 

“Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, 
maka la akan memelihara engkau! Tidak untuk 
selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu 
goyah.” (Mazmur 55:23). 

Kisah Nehemia yang memimpin 
pembangunan kembali tembok Yerusalem 
adalah kesaksian nyata akan penerapan 
kebenaran ini, bahwa ketika Nehemia 
menghadapi tekanan persoalan dari 
orang-orang yang tidak takut Tuhan, 
dia tetap menjaga posisinya sebagai 
hamba Tuhan dan mengakui Tuhan 
sebagai satu-satunya Tuan dalam 
kehidupannya, maka Tuhanlah yang 
berperkara dengan musuh-musuhnya. 
Tuhan juga yang membuat Nehemia 
mengalami keberhasilan dalam setiap 
usahanya. Dan segala olokan dan 
ejekan dibalikkan kepada pengolok 
dan pengejek mereka. IM (Pdt. 
Samuel Handoko) 


“Pemimpin yang baik tidak hanya task oriented, tapi 
juga people oriented. Karena burned out, baik tugas 
maupun orang, akan menghambat pertumbuhan,” 
kata Pdt. Philip Mantofa dalam kotbahnya di Ibadah 
khusus volunteer “A Night with The Stars” dengan 
tema “Celebrating Growth”pada hari Kamis (23/2) 
lalu di GMS Surabaya. 

Ibadah malam itu dihadiri oleh ratusan 
volunteer dari berbagai ministry, seperti 
multimedia, pendoa, sound production, service 
production, creative ministry, intrepreter, parking 
ministry, eaglekidz, dan lain-lain. Berkumpul 
bersama, menyatukan hati dan pikiran, dan saling 
“membakar” motivasi satu sama lain supaya terus 
berapi-api dalam melayani Tuhan. 

Volunteer tidak hanya menikmati Firman Tuhan 
oleh Pdt. Philip Mantofa, tapi juga sangat diberkati 
dengan talk show bersama ketua-ketua departemen 
dan ministry, serta paduan suara dari perwakilan 
volunteer. 

“Karena itu kita harus menjadi orang yang 
kuat, ketika burned out, usahakanlah burned up 
bagi Tuhan, salah satunya dengan membakar satu 
sama lain dengan pujian. Ketika kita memuji orang 
lain, kita membakar semangatnya untuk melayani 
Tuhan!” sambung Pdt. Philip malam itu. Semangat 
melayani para volunteer! 

Tuhan Yesus memberkati! MI 


UNTUK KALANGAN SENDIRI 


P.U.S.H12” 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 
bersama Ev, Indri Pardede dan Pdt. Judy Koesmanto 


JUMAT 

PI 13.00 - 17.00 REGISTRASI 
18.00 - 19.00 MAKAN MALAM 

MARET 19,00 - 21.30 SESSION I 

2017 


SABTU 95.00 - 07.00 DOA FAJAR 
25 07.00 - 09.00 DOA PRIBADI 
09.00 - 12.00 SESSION II 


MARET 42.00-13.00 MAKAN SIANG 


2017 


PENDAFTARAN BIAYA BAGI YANG 
RP. 100000/PAX — MEMERLUKAN BIS : 
RP. 60.000, -/ORANG 
MEFOAORASI.: f Bukit Doo lmmanusi 
1 60007000 EXIT. 148 DAN BERKUMPUL DI 
(PADA JAM KERJA) GMS PUSAT, PK. 13,00 wig @8Okmmanvel 


Ka @betirdooimmonwel N 
NN 


Jl. Raya Sukomanunggal 


Komplek Pertokoan 
Satellite Town Sguare 


, BERSAMA: 
IKAK PAU-PAU Pa Blok F/No. 1-6, 22-26 
Ian “16.00 WIB 


CP: EAGLEKIDZ GMS SURABAYA 03 7:60007000 ext.125 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Hadirat & 
Urapan Tuhan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv 
Pdt. Sukirno T. 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


"Jawaban Doa” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Samuel D. 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Ppk.10.00 WIB 

GMS Main hall 

Pdt. Djajadi Sutanto 


The Summit 
“Family Business & 
its Challenges” 
Pk.18.30 WIB 

GMS Main hall 


Mawar Sharon 
Senior 

“Kepekaan” 

Pk.10.00 WIB 

GMS Chapel 

Pdt. Paulus Angka W. 


. N 
g | THESUMMIT 


2 Omea 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Doa tidak Dijawab” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel D. 


Doa FAJAR 
Pk.04.30-06.00 WIB 
GMS Chapel 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Waktu Tuhan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Samuel D. 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


Before30 English/ 
(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Teen Service 
“Siblings” 

Pk.16.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdp. Margaret Wu 


Pro-M Revolution 
“Tolerance” 

Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Sukirno Tarjadi 
“disertai Healing 
Ministry di akhir ibadah 


& 


AD 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Youth Service 
“Siblings” 

Pk.13.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdp. Margaret Wu 


Before 30 Show 
“Miracles Edition 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


19 Maret 17 


Chapel GMS: 
Seusai ibadah 1s/d 4 v 


t— 


N KT 
” 

MAWAR SHARON 
CHRISTIAN SCHOOL 


JWE ARE EXPANDING 


TTM 


LET'S INSPIRE 
THE NEXT GENERATION, NOW! 


AVAILABLE POSITIONS 
01. Preschool Teacher 
02. ELEMENTARY : Homeroom, Science, English 
03, JUNIOR HIGH : Life Skill, Bahasa Indonesia, 
Geography, Chemistry, Chinese Language, 
Mathematics, 
04, SENIOR HIGH : Life Skill, Bible, Physics, 
pe Infomation and Multimedia Technology (IMT) 
05. Special Education Teacher 
06, Student Counselor 
| 07. HRD Staff 
08. Expatriate Teacher (English) 


REOUIREMENTS 


3 Beingagreement with the vision & mission 


aa 


N! 


, 
6 


of the school : 
b. Bachelor degree in Relevant field (1-4, 7, 8), j 
Psychology (5, 6) 


. | 
&. Min. 1 year experience in the field 1 
d. Proficient in English (1-4) an | 
@. Wil be based in Surabaya . ea - 
“2 


1 
3 
Please send your CV, copy of university transcript ng 1 


1 
N 
-« - 
« diploma, KTP, and recent photo to 3! $ Za a 


Mawar Sharon Christian School 
Jl, Cempaka 6-12 Surabaya - Indonesia 
Or email to: hrd@mscs.sch.kd 


ada hari Sabtu (25/2) lalu, 

YSKB Surabaya bekerjasama 

dengan Bukit Doa Immanuel- 
Prigen (BDI) mengadakan Bakti 
Sosial pengobatan umum gratis dan 
membagikan 320 sembako bagi 
masyarakat di Balai Desa Sukolilo, 
Prigen. Pengobatan gratis diikuti 
oleh 323 warga. Mereka sangat 
senang dengan acara ini. 

Acara ini dilayani oleh 25 orang 
tenaga medis dan volunteer dari 
YSKB dan BDI. Secara keseluruhan, 
bakti sosial berlangsung lancar. 
Warga sangat antusias dan 
menyambut positif acara yang 
dimulai sejak pukul 09.00 WIB 
hingga selesai pada pukul 12.30 
WIB ini. 

Sukacita kebahagiaan terlihat 
dari senyuman warga yang hadir. 
Tidak hanya warga, panitia pun juga 
merasakan sukacita. Semua lelah 
terbayar karena bisa melihat wajah- 
wajah penuh kebahagiaan para 
warga masyarakat. Puji Tuhan! HI 


PARU-PARU 


BARU 


nak bungsu saya, Brandon Richwell 
A Mckenzie mempunyai pembuluh jantung 
yang bocor sejak lahir. Lima dokter berbeda 
dari Surabaya, Jakarta, maupun Bali menyarankan 
agar dioperasi dan dipasang alat di pembuluh 
jantungnya, namun saya belum siap waktu itu. 

Dokter mengatakan bahwa operasi bisa 
ditunda namun anak saya harus rutin minum obat 
jantung dan menjalani tes ECO setiap 3-5 bulan. 

Pada saat Brandon berusia 6 tahun, dokter 
mendapati bahwa lubang kebocoran sudah 
membesar. Fisik Brandon melemah, mudah lelah 
dan gampang jatuh sakit. Akhirnya Brandon 
dioperasi dan dipasang suatu alat di pembuluh 
jantungnya di Surabaya. Semuanya berjalan baik 
dan Brandon dinyatakan sehat. 

Sampai suatu ketika, Brandon harus rawat 
inap karena sakit Typus. Saat diperiksa, dokter 
mengatakan masih terdengar suara desisan, tanda 
kebocoran masih terjadi. Saya masih percaya 
bahwa kebocoran sudah diatasi, dan ia sembuh 
dari Typus. 

Lalu, Brandon sakit kuning. Dokter spesialis 
anak yang merawatnya mengatakan bahwa 
ada kebocoran di pembuluh jantungnya. Saya 
pun memeriksakan Brandon ke dokter yang 
mengoperasinya dulu, namun dokter tersebut 
mengatakan bahwa semua baik-baik saja. 

Saya konsultasi dengan seorang dokter dari 
Malaysia, dan menyatakan bahwa masih ada 
kebocoran. Akhirnya saya memeriksakan anak saya 
ke Adventist Hospital, Penang. Selain kebocoran 
masih terjadi, juga ditemukan bahwa alat yag 
dipasang sudah melorot, berubah posisi dan 


10 


menutupi saluran paru-paru sehingga membuat 
kerja paru-paru semakin berat. Pendapat kedua 
saya dapatkan dari Island Hospital, Penang, yang 
mengatakan hal dan solusi yang sama. Solusinya 
adalah dengan katerisasi untuk memastikan letak 
kebocoran di pembuluh jantung, memasang alat di 
lokasi kebocoran dan memasang alat lagi di saluran 
paru-paru untuk meringankan kerja paru-paru. 

Menurut jadwal, Brandon akan dioperasi 
Oktober 2016. Sebelum berangkat, pada 2 Oktober 
2016, kami didoakan oleh Pdt. Philip Mantofa, dan 
14 Oktober 2016 oleh anggota CG anak saya. 

Kami berangkat ke Penang pada 15 Oktober 
2016, dua hari sebelum operasi. Sebelum 
dioperasi, anak saya kembali dites ECO. Dokter 
menyatakan bahwa saluran paru-paru sudah 
bagus, dan tidak perlu operasi lagi! Puji Tuhan! 

Dokter mengatakan, untuk kebocoran yang 
ada, tidak perlu ditutup sekarang karena sudah 
sangat kecil sekali. Jika dalam setahun kemudian 
membesar, baru dilakukan tindakan. 

Ini benar-benar mujizat Tuhan! Operasi batal 
karena kebocoran menjadi kecil! Percayalah 
kepada Tuhan dan jangan ragu, karena Tuhan 
tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan 
saudara! M(Maya Wong, Jemaat GMS) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 
TELP: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
Ml @gmschurch 

@ @enscurch 


ra mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | 
Kebaktian Umum II 
Kebaktian Umum II 
Kebaktian Umum IV 
Army of God Revival Services 


Kebaktian Anak (Sabtu) 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Kebaktian Anak I 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 


(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak II 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 


(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 


(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 
(MSCS It.1) 
Kebaktian Anak IV 


r.202 (All Stars), convention hall 


(Supertrooper) 


Army of God Revival Services 
Sabtu 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu 

Kebaktian Anak (Sabtu) 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum 


Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum # Anak | 
Keb. Umum « Anak II 
Sanctuary Room, 1st floor. 


. 07.00 W 
. 10.00 W 
. 16.00 W 
. 19.00 W 
. 13.00 W! 


v0 
wwwww 


Pk. 16.00 WIB 


Pk. 07.00 WIB 


Pk. 10.00 WIB 


Pk. 16.00 WIB 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Pk. 16.00 WIB 


Pk. 19.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Pk. 10.00 WIB 


Pk. 07.00 W 
Pk. 10.00 W 


www 


Vision Building, Marvell City Complex. 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 


Keb. Umum # Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (081-23288-544) 


Pk. 07.00 WIB 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) 
Keb. Umum «4 Anak I 
Keb. Umum -# Anak II 
Jl. Raya Sukomanunggal 


Pk. 19.00 WIB 
Pk. 07.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


Komplek Pertokoan Satellite Town 


Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 
Keb. Umum - Anak | 

Keb. Umum « Anak II 

Keb. Umum 

Keb. Youth 

Keb. Profesional Muda (Sabtu) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 11.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 
Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 


(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 
Keb. Umum «4 Anak I 
Keb. Umum « Anak II 
Keb. Umum « Anak III 


Pk. 07.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum « Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Jl. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 

GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Pro-M Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum « Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 

GMS Kediri 

Keb Umum -# Anak | Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Miracle Yogyakarta 

Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 ProM Pk. 17.00 WIB 
eb. Youth Pk. 11.00 WIB 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 

Fax: 0293-3191391 

GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb. A0G1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 
(Purianjasmoro anjasmoro depan PRPP - ex 
Giant) 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 


(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 


Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

n. Rajawali Raya Perumnas 

Sekt : Kompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 
eb. Umum (It.2) 

eb. Anal 
badah Youth 

I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak 
badah Youth 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


alan Cendrawasih no. 8 Ambon 
Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 
ecamatan Sirimau, Ambon 97123 
Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


D 


GMS Saparua-MIk 


I. Depan Pasar Saparua 
Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


eb. Umum I 4 Anak Pk. 10.00 WI 
eb. AOG Pk. 14.00 WI 
eb. Umum II Pk. 18.00 WI 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manad 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 


badah Umum I Pk. 09.00 WI 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


eb. AOG Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum # Eaglekidz | Pk. 10.00 WITA 

eb. Umum # Eaglekidz II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 


eb. Umum 1 Pk. 09.30 WIT 
eb. Umum 2 Pk. 18.00 WIT 
eb. Anak Pk. 15.00 WIT 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


TA 


TA 


badah Umum II Pk. 17.00 WI 


A 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 

.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3111075 


GMS Bitung 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 

GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 

GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 

eb AOG. Pk. 13.00 WITA 

eb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency 


|. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 


eb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
eb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 
eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 
GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 


Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
heo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


tai 
v 
4 


MS Lampung 
eb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


G 
K 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
JI 
Cc 


. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
P: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


